Tahoen ke XII. No. 46


Selasa 26 Mei 1931


AKSI


Lembar pertama.


HOOFDREDACTEUR
BROTOKÉSOWO
PENERBIT
N. V. Electrische Drukkeii „Mardi-Moeljo“
Djokjakarta.
TELEFOON
Kantoor Redactie dan Administratie Gondo-
manan Tefl. Na. 578 Directie di
roemah Telf. No. 860


(VOORHEEN „SEDIO-TOMO" MAL EDITIE)
Diterbitkan setiap hari ketjoeali hari Minggoe dan hari jang dimoeliakan.


DIRECTEUR
ROEDJITO
HARGA LANGGANAN
lndonesia 1 boelan f 1.50
Loear „ 3 „ f 5.50
TARIEF ADVERTENTIE
Satoe regel gaijard enkel kolom f 0.25
satoe kali moeat. Paling
sedikit f 2.50.


Agent di indonesia. N.V. Reclamebedrijf
„ANETA" Batavia-Centrum. — Agent di Europa: N. V. Publiciteitskantoor „DE GLOBE“ N. Z. Kolk 19 Amsterdam


Konferensi
Boedi-Oetama


Dengan berdebar-debar hali,
poeblia teroetama kaoem B. O.
menoenggoe kabar konferensi
B. O. jang diadakan pada hari
Saptoe malam itoe, karena ingin
tahoe:
a. Apakah sebabnja B. O. tidak
toeroet mengadakan meeting pa¬
da tanggal 3 Mei jang laloe ?
b. Perboeatan apakah jg. akan
dilakoekan oleh B. O. seka¬
rang, boeat menoendjoekkan
loeroet merasanja nasib jang di¬
derita oleh P. N. I. itoe ?
c. Betoelkah Mr. Singgih te¬
lah minta keloear dari 1e sekre¬
taris H. B. B. O. dan partai. B.O,
dan betoelkah sebabnja keloear
itoe sebagai jang tersiar disoe¬
rat-soerat kabar Melajoe ?
Boeat kepentingan pembatja
kita, maka dilain roeangan dari
soerat kabar ini hari, kita hidang¬
kan apa jang kita rasa boleh di¬
siarkan, tentang pembitjaraan-
pembitjaraan dalam konferensi
itoe, teroetama tentangan tiga fat¬
sal pertanjaan jang terseboet di
atas itoe, jang boleh diambil ke¬
simpoelannja seperti berikoet:
a. Keliroe sekali kalau orang
katakan, bahwa B.O. tidak loe¬
roet mengadakan meeting 3 Mei
itoe, dan keliroe poela orang
jang menganggap bahwa B.O.
tidak maoe mengadakan mee¬
ting.
Sebagai mana orang taoe, B.O.
afd. Djakarta (Djawa Barat) dan
BO.afd. Rembang (Djawa Tengah)
pada tanggal 3 Mei itoe telah
mengadakan meeting.
Djoega afdeelingen B. O. se¬
loeroeh Djawa Tengah, dan
Hoofdbestuur B. O. me¬
mang maoe dan bersedia
mengadakan meeting, „kemaoe¬
an" dan „persediaan“ mana tjoe¬
koep dengan boekti soerat-sberat
dan perboeatan. Dan kalau mee¬
ting diseloeroeh Djawa Tengah
itoe tidak bisa kedjadian pada
tanggal 3 Mei j. l., itoelah lanta¬
ran ada sebab-sebab lain jang
boekan salahnja B..O, baik
afdeelingen maoepoen Hoofdbes¬
tuur.
Setelah mendengar keferangan
lang memoeaskan dari Hoofd¬
bestuur, apa sebab-sebabnja se¬
hingga meeting itoe tidak djadi,
sebab-sebab jang ternjata boe¬
kan salahnja H. B. maka de¬
ngan soeara jang terbanjak kon¬
ferensi menjatakan setoedjoe
dengan beleidnja H. B., dan pe¬
noeh kepertjajaannja kepada pim¬
pinan H. B.
b. Diantara oesoel-oesoel boe¬
at menoendjoekkan toeroet me¬
rasa nasib sang diderita oleh P.
N. l. itoe, maka dengan soeara
jang terbanjak, konferensi ambil
poetoesan menjiarkan mani¬
fest jang dirasa tidak koerang
harganja dari meeting itoe, beri¬
koet keterangan apa sebabnja
meeting tanggal 3 Mei itoe tidak
bisa kedjadian.
c. Tentang keloearnja Mr. Sing¬
gih, tidak betoel seperti jang
tersiar didalam s.s.k. Melajoe, ka¬
tanja jang menjebabkan keloear
itoe jalah perkara B. O. tidak
maoe atau tidak djadi me¬
ngadakan meeting 3 Mei.
Boleh djadi s.s.k. jang soeka
membikin onar itoe akan djadi
terkedjoet seperti di sambar
goentoer, kalau kita terangkan di
sini, bahwa Mr. Singgih tidak
setoedjoe dengan meeling-
meetingan itoe!...
Keloearnja Mr. Singgih, sebab
oesoelnja tertolak dalam pleno H.
B. vergadering, jalah oesoel tjara
lain jang boekan meeting. Oe¬
soel jang seroepa dengan itoe,
oleh salah satoe afd. telah dima¬
djoekan poela didalam Konferen¬
si terseboet, tetapi djoega terto¬
lak oleh soeara jang terbanjak....
Sedemikianlah keterangan kita


Berita.


Berita Oosthoek.
(Dari pembantoe).
Meleset di pasar
Opbrenast tjoekel pasar dan
abaloire dalam regentschap Djem¬
ber.
boelan December 1930 f 1492.
„ Januari 1931 „ 1459.
„ Februari „ „ 1345
„ Maart „ „ 12.114
April „ „ 11.997.
Melihat angka-angka di atas.
njatalah dalam lima boelan ber¬
toeroet-toeroet, maka tjoekei pa¬
sar jang misti masoek pada kan¬
tongnja R. R. di Djember senan¬
tiasa berkoerang-koerang (moen¬
doer) seboelan-boelannja.
Kemoendoeran itoe tentoelah
disebabkan pengaroeh malaise ini.
Apakah R. R. ta'ada niatan boe¬
at minoeroenkan tjoekei pasar
dalam ressortnja?
Tjoekei dibikin tinggi, si pen¬
djoewal atau penjewa loods di
passar, tentoelah tiada berkebe¬
ratan, asal sadja perniagaan atau
dagangannja bisa tjepat dan pe¬
sat lakoenja.
Tetapi oleh sebab ini zaman
malaise poenja gara-gara, maka
segala pendjoealan dipasar pasar
terpaksa tertahan sebagai direm
djalannja. Karena . . . . . si Can¬
didaat pembeli kantongnja sama
hampir. habis, djadi tiada bisa
membeli keperloeannja sebagai
biasanja.
Dari itoe tiada heranlah kita,
bahwa mereka itoe banjak jang
sama goeloeng tikar atau tiada
soeka berdjoealan didalam pasar,
sebab pendapatan pendjoealannja
tiada menjoekoepi boeat memba¬
jar tjoekei, menoeroet perhitoe¬
ngannja.
Satoe soal jang haroeslah di¬
perhatikan oleh jang wadjib, te¬
roetama Regentsch: Raad.
Berapa orang
lah jang soli
siteeren?


sisa wang iloe diperoentoekkan
membajar personeel lagi boeat
membantoe oeroesan kantoor R.R.


Konferensi Boedi-Oetama
di Soerakarta.


haraan R. R. di Djember, toean
vad Kerkhefl dalam boelan j. t.
l. telah meninggal doenia.
Sebagalmana pembaija ma'
loem, apabila ada sesoeatoe va
cature dalam satoe-satoenla golo
ngan stau kantot, boekan sadja
ambil bagian djadi solicitant, te
tapl walaupoen kadem dilsear
itoe banjak djoegalah jang gemar  djoegil jang senantiasa
ljoba-tjoba tjari verbetering de
ngan djalan menglamar itoe pe
kerdjaan jang terbneka.
Terlebih poela diika orang mengawasannja.
ngetahoei, bahwa lowongan pe
kerdjaan tsb. ada bagoes djoega
saember penghasilannja, faltoe
f350 plu: wang djalan k.l. f 150
seboelannja.
Sedangooen pekerdjaan itoe
dapallah dilakoekan oleh orang
orang jang kelocaran dari lagere
school sadja.
oem manakah jang mesti
ja, boleh kita lihat sadja, k
menggantikan itoe djabatan nanti?
Menoeroet sepandlang penoelis
poenja pemandangan, tentang hal
perbandingannja pekerdjaan de
ngan gadjihnja itoe djabatan jang
towong, kalau menilik sebagalma
na jang telah kedjalanan, sesoeng
goehnja ada berat bagal kasnja
RR.
Darl itoelah, apakah tidak sne
dah datang wakioenjakah, R. R.
di Djember mengoebah keadaan
loestandnja tentang pekerdjaan
itoe, oepama: „memperkeijiikan
gadjih dan reiskostennja“, tetspi


Karena dengan djalan demiki
n, R. R. begrooting kelihatan
ambah berhemat, dan pakerdja lebih doeloe, konferensi ini ler
an berlambah madjoe, teroetama
ada bererti-djoega, mengoerang
kan aantalnja werkloozers, kare
na pertambahan personeel kerjil
boeat R. R. tadi.
Soedah dapal„orzitter.
goeroe.
Lowongan tiga orang goeroe di
P.H.I.S. Ujember sebagaimana is
telah dikabarkan di „Sedio To
mo“ doeloe, diwasa ini telah ter
isi, jaitoe le dari Blitar, 2e da
ri Bomhaln (Celebes) dan 3e
dari Modjokerto, (Toean Soe
mlarso) sebagai Hoofd.
Pendoedoek Djember amat
bergirang dengan keangkatanns
Toean Suemiarso sebagai
goerue ditempat iloe. Sebab, seba
gaimana pembalja ma'loem, bah
wa beliau itue dilempat jang doe
loean, adalah terkenal seorang
pemoeda jang gial dan ac lef di
lam pergerakan ra'jal, jang ma
na hingga saät Ini, amatiah di
boetoehkan oleh pendoedoek
Ojember lang terkenal dingin.
Demikian djoega terhadap pa
da P. H. I. S. ditempat lioe, boe
djalannja. Karena . . . . . si Cankan ketjitlah artinja, dengan
didaat pembeti kantongnja sama kedalangannja Toean Soemi
arso. Rasa-rasanja seolah-olah
salos obat jang mandjoer ada di
berikan pada sekolah tab. jg. bo
leh djadi djoega...... pada ka
oem. Mardi Siswo.
Kampoeng Soeraba
jan S. S.


Kelika werkplaals S.S. di Djen
ber beloem ditoeloep, maka kan
poeng Soerabajan ada lermasoek
satoe kampoeng jang banjak pen
doedoeknja dan ramal, karena se
bagian besar orang-orang bingki
lan sama tinggal diiloe kampoeng
(S.S. woning).
toetnep, (inkrimping), maka kam
poeng irb. dengan sekonjong-ko
Cuntroleur pasar dan perbenda njong djadi soenji senjap, kare tahoen ini. Tetapi sekarang ter
pendoedoeknja (werklieden) sama
dipindahkan ke lain negeri. (Di
mana ? — Cori).
Adapoen dienstwoning S.S. ig
banjaknja tidak koerang dari 200
pintoe, telah kosong.
Oleh sebab itne boekan nama
kaoem werkloozers jang telah aneh lagi, apabila roemah - roe
mah lioe kalau malam ada djadi
peilindoengan besar bagi kaoem
mengganggoe keamanan orang
beroemah tangga. Diharap sadja
politie kita tiada berketjewa p


Sebagai telah diwartakan
djadi pada hari Saptoe malam,
tanggaj 23 djalan 24 ini boelan
bertempat di Loge Theosofie.
Dalam medja hoofdbestuur
doeduek berhadlir toean toean:
R. M A. A. Koesoemo Oetojo,
R. M. A. Woerjanigrat, onder
voorzitter.
M. Suetedjo, 2e secretaris.
M. Pinandojo, penningmeester
Mr. R. T. Wongsonagoro, R.
Soekardj» Wirjopranoto, Mr. R.
Sastromoeljono, ko.nmissarissen.
Tidak berhadlir toean toean
Mr. R. P. Singgih le sekretaris
da R. M. Margona, ko mmissaris.


memakan lempo lama sekali, ma
ka konierensi dengan soeara jang
terbanjak ambil poetoesan se
toedjoe dengan beleidnja H.B
hadap pimpinan HB.
Manikest te
hadap. perka
ra P.N. I.
Laloe dibitjarakan perboeatau
apa, boeal menoendjoekkan sikai
nja B.O. terhadap perkara PN.I.
itoe.
Diantara oesoel-oesoel jang di
madjoekan, maka sueata jang le
banjak seloedjoe menjjarkan ma
mtest jang boenjinja seperti be
likoet.
Pariij Boedi Oetama een con
ferenlie bijeenkomen te Solo op
Zaterdag 23 April 1931.
1. Overwegende dat de razzia
uitgevoerd legen het medelid
van de P3 K 1, de P. N.1
op 29 December 1929 was ge
grond ondet meer en
hoofdzakelijk op het ver
moeden, dat de P. N. l. een ge
welddadige opstand zou verwek¬
ken:


menoendjoekkan pembelaan ke
pada P.NI. Soedah barang ientoe
r. Singgib djoega fidak ke
eratan dengan „moendoer
aja" atau „tidak djadinja" mee-
ting 3 Mei iloe, sebab beliau
memang tidak setoedjne meeting.
Uoe „ljara lain“ jang dioesoel
dan pertjaja sepenoehnja ter
kan oleh Mr. Singgih, tertolak
dalam pleno H. B. vergaderiag.
itoelah sebabnja maka Mr. Sing
gih kelnear dari le sekretaris
H.B. B.O. dan parlai B. O.
Adapoen keloearnja R. M. Mar
gono, sebah banjak pekerdja'an
dan tidak berhoeboengan apa-
apa dengan hal iloe semoea.
Menoeroet kepoeloesan konfe
rensi, jang terpilihi mengganti dja
patan le Sekretaris H. 8. B. O.
jalah Mr. R. R. Wongsonagoro,
sekarang kummissaris.
Jang terpilih mengganti kedoe¬
doekannja Mr. Wongsonagoro ja¬
lah Mr. M. Soemardi. Semarang.
Djabatan kommissaris gantinja
R. M. Margono diserahkan kepa¬


da H. B.
Selelah membitjarakan bebera
oeroesan ruemah langga, maka
konferensi jang dimoclai djam 9
malam itne ditoetoep pada djam
4 pagi dengan selamat, dengan
mengheningkan ijipia 2 menit
bueat memperingaii nasibnja lei


Dibebaskan.


jang berhoeboeng dengan konf
rensi itoe, dengan sengadja tidak
kita beri pemandangan atau ko
mentar, fjorkoep kita serahkan
kepada pikiran poeblik jang ber
kepentingan, teroetama kaoen
B. O.
Moedah-moedahan awan jang
gelap sekarang mendjadi lerang,
idanja.


R. M. A. A. Koesoemo Octojo.
Diantara 37 afdeeling, jang mi
rügrimkan wakd 27 afdeeling,
mendjadi konferensi ini sjah
adanja.
Herordening
plan.
Voorzitter memberitahoekan,
bahwa di Djakarta moela-moel
Tetapi setelah itoe bingkil diltersiar kabar, bahasa ontwerp her
ordeningsplan itoe tidak akan di
madjoekan ke Volksraad pada
dengar kabar poela, bahwa ont
werp itoe telah diserahkan ke
Dewan Rakjai dus bakal dibiijs
takan dalam sidang boelan Juni
j. a. d.
Sebabnja meelin
3 Meitidak djadi.
ma H.B. B.O. menerangkan, moe
la-moelanja Dag. H.B. menerima
kawat dari vaetzitter P.sK. I. t.
Dr. Soetomo (24 April) boeat
organiseer protestmeeting 3 Mel
Itne, kemoedian soerai dari toeat
M.H. Thamrin djoega atas nama
P.P.P.K.I. (terlanggal 23 April),
sehingga Dag. H. B. lantas doea
kali memerintahkan kepada aidee
ling-afdeelingnja boeal mengada
kan meeling itbe.
Lebin doeloe perloe diierang
kan, bahwa pada tanggal 15
April, (sebeloemnja puetoesan
Raad van Justitie keloear) H. B.
B O. telah bikin pleno verg. j2.
menetapkan bahwa pada lg. 29
April akan mengadakan rapat
pleno lagi.
Dalam pieno jang terseb ret
belakangan ini, semoea hoofd
bestuursieden setoedjoe, boeat
menoenda proiesmeeling
ltoe, oempama pada langgal 10
Mei, boeat bersiap, dan minta
kepada P2. K.I., dengan pe
noeh keperljajaan akan
dikaboelkan, soepaja di
Djawa Barat dan Djawa Timoer
djoega dioendoerkan. Dari itoe
ratdeelingen lantas disoesoell pe
rintah, boeat menoenda meeting
lloe.
Tetapi . . . di Djawa Barat
dan Djawa Timoer, soedah ter
landjaer bersiap, dan tidak bisa
menoenda lagi.
Mendjadi, oeroengnja protest
meeting 3 Mel itoe, boekan
karena salahnja H. B. B. O. dan
boekan karena lidak ma
oe mengadakan meeting.
Setelah octoesan afdeelinger


Beberapa tempo berselang per
sakitan L.J. C. Cout, pekerdjaan
saulagar auta, tinggal di Welte
vreden lautaran dipersalahkan bi
kin penggelapan ketjil oleh Raad
van Justitie di Batawi soedah di
poelnesi hoekoem pendjara sa
toe boelan.
Persakitan teeken appel. Seka
rang Hof tinggi soedah kasi poe
toesan dalam iloe perkara. Hol
batalkan vonnisnja RvJ. dan be
baskan persakitan dari hoeko
man (O.T.).


Pertanjasn dalam
Woiksraad.
Pada tg. 21 Mel j.l. tnean So-
angkaepon, seorang anggota Volk
raad, telah memadjoekan peris
njaan terioelis kepada pemeriniat
sebagal berikoet:
Menoeroet adanja chabar, seo
rang bernama Roekoen, menter
boschwezen di Kolapinang, on-
derafd. Laboean Baloe, afd. Aso
han, Soematera Timoer, telah di
masoekkan dalam preventieve
hechtenis sedari tg. 21 Maar
sampai 28 April. dan djoega
orang Tionghoa bernama: Wang
A Mo, Ng. Ang Djoe dan Tai
A. Jeng jang masing-masing dita
han selama 16 hari.


2. Cverwegende dat B O.
ders P. N. I.
met de verdediging in het P.N.I.
proces van meening is, dat dour
het gerechtelijk onderz iek is ge
iaal bovengemed vermoe
en der regeering niel heefi
kapan itoe dilakoekan?
kunnen dekken;
3. Overwegende dat bet von¬
nis, mede doordat hel is gewe
het rechtsbewustzijn van hel
volk wurtelen, geenszin hes
rechisgevoel van de Indonesiche
bevalking bevredigi;
4. Overwegende dat rechter
lijke beslissingen tenslotie en
zeer zeker naar de inzichten van
het volk niet te scheiden zijn
van de verantwoordelijkheid van
den Staat als zondanig van wel
ken de Rechtelijke macht een
orgaan is;
Beireurt de heele P. N. l. af
faire.
Draagt alle harer afdeelinge
op om gedurende het gevangen
schap van ir. Soekarno, cs. tel
kenmale wanneer de gelegenheid
daartoe zich vourdoet de P. N. I.
Mr R. Sastrompeljono alas na
len het loi harer veroordeelde
leiders te gedenken;
En gaat over tot de orde van
den dag.
Selainnja menjiarkan man kest
itoe, djoega diambil poeloesan
akan disiarkan lentang sebaonja
tidak djadi mengadakan meetin
3 Mei ite.


Djika kiranja chabar itoe ada
bleken, dat het gevonden mate
soenggoeh, penanja ingin tahoe:
3. Berdasar apakah penang
b. Siapakah adanja itoe aulo
riteit jang kasih perintah?
c. Kesalahan dan kedjahatan
zen op weisgronden, die niel in aoakah mereka iloe lelah berboe
at ?


Tentangkelo
arnja Mr. R. P.
Singgih dan
R M. Margono.
Tenlang keloearnja Mr. Sing
gih, tidak betoel seperti ka
bar jang tersiar didalam koran¬
koran Melajue itoe, jang menga
takan sebabnja keloear iloe lan
taran H. B. B. O. tidak maoe
bikin meeting P. N. I. alau me
noenda meeting 3 Mel.


Perkara pemboe
nochan.
Doeaorang di
hoekoem ma
sing - masing
seoemoer hi
doep dan 18 ta
hoen.
Landraad di Malang beberapa
hari jang laloe lelah periksa per
kara reboelan warisän, hingga
menimboelkan perkara pemdoe
noehan jang kedjam dan ngeri.
Pak Satoen dan Pak Moestiah
telah melakoekan pemboenoehan
atas dirinja ia poenja saudara
sendiri, pemboenoehan mana di
lakoekan, waktoe ia sedang ti
doer. Boeat menveloepi mereka
poenja kedosaan, si mait sesoe
dah dibuenneh lantas dibakar.
Pada hari kemarin doeloe Land
raad di Malang lelah periksa
itoe perkara jang penghabisan,
dan soedah djaloehkan hoekoe
man atas dirinja Pak Saloen se
nemoer hidoep, sedang Pak Moes
tiah delapan belas tahoen (Sw.
Pud.).


Mr. R. P. Singgih.
Mr. Singgih tidak setoe
djoe dengan adanja! meeting
meelingan lloe, sebab berpenda
diberi kesempaian bitjara, jang
paian ada tjara iain boeat


Saorang edan jang
berbahaja.
Lakoekan pe
ngamoekan.
Kemarin didjalanan Bogor, de
kat paal II, tidak djaoeh dari
Tjawang, satoe bestuurder au
tobus, selagi betoeikan ia poenja
motor, sakonjong- konjong jang
diserang oleh saorang Indonesier
bersendjata golok, toelis „Ane
la-Nipa“.
lioe sopir lagi begitoe asik
betoelkan karoesskan iloe, hingga
lia tidak liat ltoe orang jang ber
sendjata mendatangi. Selagi ia
menoengging atas motornja, sa
tonjongkonjong ia poenja leng
kok dihianiem sama itoe golok
hingga loeka dalain sekali.
Kemoedian Iloe panjerang, ig.
berasal dari Tjawang, lari kate
galan sembari oejang-anjangi
goloknja. Kabetoelan didekal stoe
sempat ada doen rechercheurs
veldpolitie dan pengedjaran lan
las dilakoekan meliwaikan kam
poeng-kampoeng dan saloe tega
lan jang banjak pepohonannja








































































































































































































































































